WikipediA 


Bahasa Katala 


Bahasa Katala (catala) adalah satu bahasa Roman yang 
dipertuturkan oleh sekitar 12 juta orang. Merupakan 
bahasa resmi Andorra dan bahasa resmi lain dengan 
bahasa Spanyol, di Katalonia (Catalunya), Valencia (Pars 
Valencia), Kepulauan Balearic dan kota di Pulau Sardinia 
Alghero (l'Alguer). Juga diucapkan di sebagian Aragon 
dan Murcia, Rousillon (Rossello) di Prancis Selatan, 
meski tak memiliki status resmi. 

Bahasa di Valencia dikenal sebagai Valencian, meski 
beberapa penuturnya menolaknya sebagai bahasa 
terpisah. Kebanyakan linguis memandangnya sebagai 
varian bahasa Catalan. 


Daftar isi 

Sejarah 

Abjad 

Frasa Bahasa 
Pranala luar 


Sejarah 


Bahasa Katala muncul sebagai bahasa yang berbeda 
selama abad ke-10 dan ke-11. Selama abad ke-12, bahasa 
Katala mulai muncul dalam tuli san ilmiah , filsafat, 
keuangan, keagamaan, hukum, sastra dan dokumen 
sejarah. Saat itu, bahasa Latin dan Provengal ialah bahasa 
yang lebih dipilih buat teks sastra dan filsafat. 

Setelah Perang Suksesi Spanyol (1705-1715), Philip V 
menghapuskan seluruh institusi pemerintahan yang saat 
itu ada di Katalonia dan hukum Spanyol yang 
dilaksanakan. Bahasa Katala mengalami masa-masa 
berbeda dari larangan dan peristiwa penindasan. 

Pada abad ke-19, masa penemuan kembali ekonomi, 
budaya dan nasional dimulai, dikenal sebagai Renaixenga 
(Renaissance). Bahasa Katala dilahirkan lagi sebagai 
bahasa budaya sastra melalui Jocs Florals (Permainan 
Bunga - pertandingan puisi) dan tokoh-tokoh terhormat 
seperti Jacint Verdaguer, Narcrs Oller dan Angel Guimera. 


Katala 


Dituturkan di 


Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Catala, Valencia 

Spanyol 
vj Prancis 
| Italia 
| Andorra 

Di Spanyol: 

Kepulauan Balearic, Catalonia, 
Valencia, Aragon (di La 
Franja), Murcia (di Carche). 

Di Prancis: 

Pyrenees-Orientales (Catalonia 
Utara). 

Di Italia (Sardinia): 

Kota Alghero. 

Di Andorra. 

9,9 juta (tidak tercantum 
tanggal) 

Indo-Eropa 
■ Italik 


■ Roman 
■ Italo-Barat 


- Barat 
- Gallo-lberia 
■ Ibero-Roman 
■ Iberia Timur 
■ Katala 


Status resmi 


Bahasa 
resmi di 


Diatur oleh 


Di Spanyol: 

Catalonia, Negeri Valencia, 
Kepulauan Balearic. 

Di Andorra. 

Institut d’Estudis Catalans 
Academia Valenciana de la 
Llengua 

Kode bahasa 


ISO 639-1 ca 

ISO 639-2 cat 

ISO 639-3 Mencakup: 




































Renaixenga menyebabkan kesadaran akan sedikitnya 
persatuan dalam penggunaan bahasa (tiada model buat 
bahasa tertulis yang umum) dan keperluan menyusun 
kaidah ejaan. Pendirian Institut d'Estudis Catalans 
(Institut Studi Bahasa Katala) pada 1907 membuka jalan 
penyusunan bahasa melalui penerbitan Normes 
ortografiques (Kaidah Ejaan) pada 1913, the Diccionari 
ortografic (Kamus Ejaan) pada 1917, dan Gramatica 
catalana (Tata Bahasa Katala) oleh Pompeu Fabra pada 
1918. 

Selama 30 tahun pertama pada abad 20, Katalonia 
mengalami masa kegairahan politik, berpuncak pada 
penemuan kembali tingkat kekuasaan politik dalam 
Generalitat (Pemerintahan Katalonia) selama 1930an. 
Selama Republik Kedua (1931-1939), bahasa Katala 
dikembalikan menjadi status bahasa resmi, yang telah 
hilang pada abad 18. 


Dunia berbahasa Catalan 

Bahasa 

Tata bahasa 

Fonologi dan ortografi 

Institut d'Estudis Catalans 

Academia Valenciana de la Llengua 

Sejarah 

Sejarah Catalonia ■ Pangeran Barcelona 

Takhta Aragon ■ Perjanjian Pirenia 

Konstitusi Catalan 

Dekrit Nueva Planta 

Geografi 

Negeri-negeri Catalan 

Catalonia ■ Valencia ■ Kepulauan Balearic 

Catalonia Utara ■ Franja de Ponent 

Andorra ■ Alghero 

Pemerintah 

Generalitat de Catalunya 

Generalitat Valenciana 

Govern de les llles Balears 

Consell General de les Valls (Andorra) 

Tradisi 

Castells ■ Correfocs ■ Sardana ■ Caganer ■ Tio 

Mitos dan legenda 

Seni 

Literatur Catalan ■ Antoni Gaudl ■ Modernisme 

La Renaixenga ■ Noucentisme 

Salvador Dali ■ Joan Miro 

lihat - bicara-sunting (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Catalan-speaking_world&action=edit) 


cat (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=cat) - Catalan 
cat (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=cat) - Valencian 


Bagaimanapun, harapan pada masa depan berkurang oleh Perang Saudara dan akibatnya. Penggunaan 
bahasa Katala di tingkat umum dilarang dan bahasa ini mundur di kampung halamannya. 

Sejak perbaikan institusi demokrasi, ada proses mengadakan kembali bahasa Katala. 



















































Abjad 


Bahasa Katala dituliskan dalam tulisan Latin. Tulisannya sama saja 
dengan abjad Latin pada umumnya, namun ada huruf-huruf seperti 
e, e, 6 , 6 , 5 , dan ii Catatan: 


■ c diucapkan [ s ] sebelum i atau e, lainnya k. 

■ g diucapkan [ d 3 ~ 3 ] sebelum i atau e, lainnya [ g atau K 

] 

■ gu diucapkan [ g ] sebelum i atau e, selain itu [ gw ] 

■ k, w, dan y hanya muncul dari kata pinjaman asing. 



Standardisasi bahasa Katala menjadi salah satu topik yang dibahas 

dalam Kongres Internasional Pertama Bahasa Katala, yang diadakan di Barcelona pada Oktober 1906. 
Bagian Filologis dari Institut d'Estudis Catalans (IEC, didirikan pada 1911) kemudian menerbitkan Normes 
ortografiques pada tahun 1913 di bawah arahan Antoni Maria Alcover dan Pompeu Fabra. 


Frasa Bahasa 


Translasi 

bahasa Katala: 
halo: 

selamat tinggal: 

tolong: 

terima kasih: 

maaf: 

itu: 

berapa banyak?: 

ya: 

tidak: 

saya tak mengerti: 

Di mana kamar kecilnya?: 

penghormatan umum: 

Apakah Anda berbicara 
Inggris?: 

Apakah Anda berbicara 
Katala?: 


Frasa 

Cafa/a 

bola 

adeu 

si us plau 

gracies ; merces 

perdo 

aquest (m.); aguesta (f.) 
quant val ; quant es 
si 
no 

No ho entenc 

On es el bany?\ on es el 
labavo? 

Salut! 

Que paria angles? 

Que paria catala? 


IPA 

/kata' la/ 

/' ala/ 

/a' 3sw/ 

/sis' plaw/ 

/' grasjas/; /mar' sss/ 

/par' 3a/ 

/a ' kst/; /a ' kssta/ 

/' kwam ' bal/; /' kwan ' tes/ 

/' si/ 

/' no/ 

/' no wan' teg/ 

/' on' ezal' paji/; /' on' ezal' la 
' papu/ 

/sa' lut/ 

/ka ' paria an' gles/ 

/ka ' paria kata ' la/ 


Pranala luar 


■ Bahasa Katala di situs omniglot.com (http://www.omniglot.c wikipedia juga 

om/writing/catalan. htm) mempunyai edisi 

Bahasa Katala 
















■ Catalan 101 (http://www.101languages.net/catalan/) Learn 
Catalan online 


Lihat informasi 
utikw mengenai 

bahasa katala di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Katala&oldid=17171393" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 Juli 2020, pukul 12.01. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





